BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MA'ARIF NU 
MADRASAH TSANAWIYAH NU NURUL HUDA 
KUDUS 


TERAKREDITASI : A 
No. Piagam: Kw.11.4/4/PP.03.2/624.19.03/2005. NSM. : 21.2.33.19.01.003 
Alamat : Jetak Kedungdowo Telp. (0291) 435532 Kaliwungu Kudus Kode Pos 59361 
e-mail : mtsnurulhudakudus@ymail.com 


SURAT KEPUTUSAN 
KEPALA MADRASAH MTs NU NURUL HUDA 
NOMOR : 21.K/MRF/NH/S.1/VII/2005 


TENTANG 
PENDIRIAN PERPUSTAKAAN MTs NU NURUL HUDA KUDUS 
Menimbang : Kehadiran sebuah perpustakaan pada setiap satuan pendidikan merupakan 
suatu keharusan. Seperti era globalisasi saat ini perkembangan teknologi 
informasi berkembang pesat, sehingga sekolah — sekolah dituntut untuk 
mengikuti perkembangan teknologi informasi. Keberadaan perpustakaan 
sekolah di MTs NU Nurul Huda Kudus menjadi begitu penting dalam 
melaksanakan perannya sebagai pusat ilmu pengetahuan dan informasi dalam 
upaya mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan pendidikan di MTs NU 
Nurul Huda Kudus. 


Mengingat 
1. Undang — Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan 
3. Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 67 Tahun 2000 Tentang Perpustakaan 
Nasional Republik Indonesia. 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : 
Pertama : MTs NU Nurul Huda Kudus didirikan pada tanggal 07 Mei 1983 berstatus 
Swasta. 
Kedua : Perpustakaan MTs NU Nurul Huda Kudus didirikan pada tanggal 18 Juli 2005 
dengan nama Perpustakaan MTs NU Nurul Huda Kudus. 
Ketiga : Perintis dan Pelopor Pendirian Perpustakaan MTs NU Nurul Huda adalah 
Maslikhati, S.E dibawah bimbingan dan kebijakan Kepala Madrasah H. A. 
Thoha, S.Pd.I. 
Keempat :Susunan struktur Organisasi Perpustakaan MTs NU Nurul Huda Kudus 


berada dibawah langsung kepala MTs NU Nurul Huda Kudus, dengan susunan 
pengurus perpustakaan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan 
perpustakaan. 


Kelima : Sumber Anggaran Perpustakaan MTs NU Nurul Huda Kudus, melekat pada 
RAPBM berjalan yang dialokasikan sesuai aturan yang berlaku. 

Keenam : Surat Keputusan Ini berlaku Sejak Tanggal ditetapkan, dan apabila 
dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana 


mestinya. 


Ditetapkan di : Kudus 
ada Tanggal : 18 Juli 2005 


